
Meski Hati Telah Bertemu, 
Pelaminan Bisa Menunggu. 
Menikahlah Pada Usia Yang Ideal 
Wanita 21 Tahun, Pria 25 Tahun. 



Perkawinan perlu kesiapan fisik, mental, dan ekonomi. Pasangan yang menikah 
di usia ideal cenderung lebih tahan terhadap berbagai masalah yang muncul 
pada keluarga muda. Jika ingin menjadi pasutri yang memiliki keluarga ideal, 
menikahlah di usia ideal. Minimal Wanita 21 tahun, Pria 25 tahun. 

Kalau terencana, semua lebih mudah 

DIWOKKOM 2018 


^kkb. j 

www.bkkbn.co.id 
O O O @bkkbnofficial 












Nikmatilah Masa Perkembangan Bayi Anda 
Tunda Dulu Kehamilan Berikutnya. 



Setelah melahirkan bayi pertama, segeralah atur jarak kehamilan berikutnya dengan 
memilih metode kontrasepsi yang sesuai untuk Anda. Jarak 3-5 tahun dari kelahiran bayi 
pertama merupakan jarak ideal. Mengatur jarak kehamilan memberi Anda lebih banyak 
waktu untuk mencurahkan perhatian kepada anak Anda. sehingga ia dapat tumbuh dan 
berkembang lebih optimal. 

Kalau terencana, semua lebih mudah 

DIWOKKOM 2018 


kkb. 

wvyw.bkkbn.go.id 
O O O © @bkkbnofficial 










Jika Masalah Kependudukan Tertangani, 
Semua Peserta Didik Dapat Tempat Duduk. 



Tidak terkendalinya jumlah penduduk dapat berakibat pada kurangnya jumlah kursi 
yang tersedia bagi peserta didik. Bukan hanya itu, kemacetan, persediaan pangan, 
perumahan, kualitas kesehatan dan lain-lain, semua terkait dengan jumlah penduduk. 
Jadi, kependudukan adalah masalah kita bersama. BKKBN merupakan salah satu 
lembaga negara yang menangani masalah kependudukan. BKKBN bukan hanya soal KB 
karena BKKBN adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 


kkb 













